E YEAR OF MATURITY & MULTIPLICATION | www.gmsorid 


Penakluk 


NYC, KKR My Savior 
KKR Kuasa Salib-Nya 4 


Lebih Lagi 


Kaca 


£ 


— 


“SEBAB IA MELEPASKAN AKU DARI SEGALA 
KESESAKAN, DAN MATAKU MEMANDANGI MUSUHKU." 
(MAZMUR 54:7). 


uputnya Daud dari kejaran Saul, 
L, terjadi karena pertolongan Tuhan 
semata. Saul adalah raja Israel 
yang mempunyai segala fasilitas untuk bisa 
menemukan dan menangkap buronan seperti 
Daud. 

Dalam perhitungan manusia, mustahil 
Daud dapat bebas dari Saul. Seperti yang 
terjadi di | Samuel 23:19-28, ketika Daud 
menyembunyikan diri di Koresa, penduduk 
sekitarnya (orang-orang Zifi), melaporkan 
keberadaan Daud kepada Saul. 

Dengan kekuatan militer penuh, Saul 
mengepung Daud. Alkitab menceritakan, “Saul 
berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan 
Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung 
sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan 
Saul: tetapi Saul dengan orang-orangnya 
sudah hampir mengepung Daud serta orang- 
orangnya untuk menangkap mereka” (I 
Samuel 23:26). 


SENTING 

Situasinya sangat genting bagi Daud, 
mustahil dia bisa melepaskan diri dari 
pengepungan itu, hingga secara mendadak 
ada berita disampaikan ke Saul bahwa orang- 
orang Filistin menyerbu negeri Israel, maka 
Saul harus menarik mundur seluruh pasukan 
dari pengepungan dan menghadapi serbuan 
dari orang-orang Filistin, dan luputlah Daud 
dari Saul. 

Orang kemudian menyebut tempat itu 
dengan nama “Sela-hammah-lekoth” atau 
“Gunung batu keluputan”. Membaca Mazmur 
ini kita dapat melihat perasaan Daud, ketika 
dia dikepung oleh Saul. Daud pun merasakan 
kecemasan. Hal ini terlihat ketika ia berseru 
dalam doanya, “Ya Allah, selamatkanlah aku 
karena nama-Mu, berilah keadilan kepadaku 
karena keperkasaan-Mu!” (ayat 3). 

“Cemas” atau gelisah adalah kondisi 
manusiawi, yang muncul karena sadar akan 
bahaya yang menghadang. 


Yangsterpenting ketika diserang 
kecemasan, adalah mengetahui bahwa 
masih ada yang diharapkan untuk memberi 
pertolongan. Daud membawa kecemasannya 
dalam doa, karena dia tahu bahwa hanya 
Tuhan yang dapat menolong dari segala yang 
dicemaskannya. 


PERTOLONGAN TUHAN 

Perhatikan bagaimana Daud berdoa untuk 
mengatasi kecemasannya? 

Pertama, dalam doanya, Daud tidak malu 
mencurahkan perasaannya kepada Tuhan. “Ya 
Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga 
kepada ucapan mulutku! Sebab orang-orang 
yang angkuh bangkit menyerang aku, orang- 
orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, 
mereka tidak mempedulikan Allah. Sela” (Ayat 
4—5). 

Kedua, Daud membuat pernyataan Iman. 
“Sesungguhnya, Allah adalah penolongku, 
Tuhanlah yang menopang aku." (ayat 6). 


» 4 . 
/ 


my 11//) 


Ketiga, Daud membuat satu komitmen 
kepada Tuhan. “Dengan rela hati aku akan 
mempersembahkan korban kepada-Mu, 
bersyukur sebab nama-Mu baik, ya TUHAN.” 
(ayat 8). 


Jangan berhenti berdoa, bila saudara 
masih belum mendapatkan jalan keluar dari 
masalahmu. Mengucap syukur ketika hal baik 
datang adalah hal yang lumrah, tapi mengucap 
syukur ketika dalam kesusahan akan 
menimbulkan pengharapan, ketenangan dan 
sukacita dari Tuhan. m(Pdt. Samuel Handoko) 


- Pn eneg Ban agt as KRU, Ear 


National Youth Conference 2015 


“Di masa krisis seperti sekarang, ketika 
orang bangun pagi, yang muncul pertama 
kali di otaknya adalah hal-hal kedagingan, 
maka sungguh sesuatu yang luar biasa ketika 
kita bisa melihat kegerakan National Youth 
Conference (NYC) dan AOG Crusade bisa 
dihadiri oleh ribuan orang yang haus akan 
Tuhan,” kata Ivan, Ketua Divisi Multimedia. 


“Melihat anak-anak Eaglekidz, dengan 
pengawasan, berani menyebarkan brosur-brosur 
NYC kepada orang-orang yang belum dikenalnya 

di komplek perumahan dan di jalan-jalan besar, 
semakin menegaskan bahwa gereja ini dipakai luar 
biasa karena memiliki jemaat yang mau menuruti 
firman Tuhan,” Kata kak Yeni, pelayan Anak 
Eaglekidz. 

Selama tiga hari penuh, GMS Surabaya sibuk 
luar biasa. National Youth Conference 2015, yang 
awalnya sempat pesimis untuk diadakan, mendadak 
dibanjiri ribuan peserta dari dalam dan luar negeri. 
Pada hari pertama (24/9), sejak pukul sepuluh 
pagi, ribuan peserta sudah mengantri masuk 
SSCC-Pakuwon Trade Center, untuk mengikuti sesi 
pembukaan. 

Acara ini diadakan oleh Army of God Gereja 
Mawar Sharon dengan visi “Winning a Generation 
for God”, di mana para pemuda akan dituntun, 
dibentuk, diperlengkapi menjadi generasi penerus 
yang diurapi Tuhan, yang akan menjadi para 
pembangun dan pemimpin negeri yang baik dan 
memuliakan nama Tuhan. NYC 2015 terdiri dari dua 
bagian utama: konferensi pada pagi hingga sore 
hari, dan KKR (Crusade) pada malam hari. 

Sebagai pembicara dalam konferensi adalah 
Ps. Philip Mantofa, Ps. Yosep Moro, Ps. Caleb 
Natanielliem, Ps. Fuji Harsono, Ps. Magdalena, 

Ps. Ian Liao dan Ps. Sumiati Supit. Sedangkan KKR 
(Crusade) di Lapangan Lenmarc, Surabaya, dilayani 
oleh Ps. Sumiati Supit (hari pertama) dan Ps. Philip 
Mantofa (hari kedua). 

Tidak hanya di konferensi, KKR (Crusade) pada 
malam hari juga dipadati oleh jiwa-jiwa, tidak hanya 
anak-anak muda tetapi juga jemaat dewasa. Mereka 
begitu antusias memuji dan menyembah Tuhan. 
Selama tiga hari, NYC 2015 dihadiri oleh 32.000 
orang, 3.080 meresponi altar call, 931 dibaptis dan 
15.976 menonton via internet streaming. Segala 
kemuliaan hanya bagi Tuhan! # 


KKR 
My SAVIOR 


“Perjumpaanmu dengan Tuhan akan 
memulihkan dan menyembuhkanmu,” demikian 
disampaikan Pdt. Judy Koesmanto dalam KKR 
“My Savior” (Juruselamatku), yang diadakan 
GMS Satelit “House of Victory” Surabaya, pada 
hari Minggu (4/10) lalu. 

Setiap jemaat dari gereja yang berlokasi 
di jalan Siwalankerto 145 ini sangat antusias 
menyambut KKR “My Savior”. 

Edwin, salah satu jemaat dan volunteer 
multimedia, menyampaikan bahwa beberapa 
bulan sebelum acara, dia ada abses (benjolan) 
di tubuhnya sehingga sulit duduk, berdiri, 
bahkan berjalan. Meski telah dioperasi, 
benjolan itu muncul lagi. Edwin terus berdoa 
kepada Tuhan meminta kesembuhan supaya 
bisa melayani di KKR “My Savior”. 

Singkat cerita, pada hari Selasa, beberapa 
hari menjelang KKR, dia merasakan sakit yang 
luar biasa pada benjolannya. Namun, saat di 
kamar mandi rumahnya, terdengar suara Tuhan, 
“Kamu akan sembuh malam ini!”. Ketika ia 
menjamah benjolan itu sambil berdoa, benjolan 
itu kempes dengan sendirinya. Bahkan sampai 
hari KKR, benjolan itu hilang tanpa dioperasi. 
Dan Edwin pun bisa melayani Tuhan dengan 
maksimal tanpa rasa sakit. 

Hadirat Tuhan memenuhi seluruh ruangan 
KKR. Tercatat KKR ini dihadiri oleh 270 
orang, 25 orang meresponi altar call, 3 orang 
disembuhkan dan 3 orang dibaptis hari itu juga. 
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan! « 


KKR 


KUASA 
SALIB-NYA 4 


Meski sempat terkendala 
karena bencana asap, namun para 
volunteer dari regional Sumatera 
tetap antusias melayani meskipun harus 
memakai masker. 

“Yang utama adalah fokus kepada 
Tuhan Yesus, bukan kepada masalah, sebab 
Tuhan jauh lebih besar dari segala masalah 
kita,” demikian disampaikan Ps. Yosep Moro 
Wijaya dalam KKR Kuasa Salib-Nya 4 di 
Rajawali Grand Ballroom, Palembang, hari 
Sabtu (3/10) lalu. 

Hadirat Tuhan sangat kuat menjamah 
umat-Nya. Ada seorang ibu selama tiga 
tahun menderita sakit pengapuran sampai 
membuatnya sulit bergerak. Malam itu dia 
bisa berjalan, berlari bahkan melompat 
tanpa merasa sakit lagi! Begitu besar 
sukacitanya sehingga dia mau terus berdiri 
sampai ibadah selesai. Kesaksian ini adalah 
satu dari mujizat-mujizat yang terjadi 
malam itu. 

KKR ini dihadiri oleh 842 orang, 91 
orang mengisi form keputusan, dan 24 
orang dibaptis. Terima kasih kepada semua 
pihak yang mendukung KKR ini. PujiTuhan. 
m (Sherly) 


CV PUSTAKA 
AJAWALI 


Rekaman kotbah MSTV 
dapat dipesan melalui 
Pustaka Rajawali 
dengan menghubungi 


031.6000.7000 ext. 204 Tayangan Ulang : Tayangan Ulang # MawarSharon 

W @cwstv Ibadah Minggu I ! Ibadah Minggu II GMS: Women 

www.mstv.tv GMS Pusat : Pusat : Pk. 10.00 WIB 

Pk. 08.00, 11.00, : Pk. 08.00, 11.00, ! / GMS Main Hall 

Saksikan MSTV 20.00, 23.00 WIB : 20.00, 23.00 WIB : Pdt. Jeffry Rachmat 

via mobile di / www.mstv.tv : /www.mstv.tv : #PCCJakarta) 

iPhone/ iPad, 5 - 

Blackberry & Android: : : 

http://mstv.tv ir) : @ : @ 

“ Tayangan recorded “ 5 Pi : De' Cafe 
Seperbarukah Perjumpaan : (Re-run) : Pk. 10.00 WIB 
sewaktu-waktu kecuali Pk. 02.00, 05.00, : Before 30 Show : / GMS Chapel 
Live Streaming 14.00, 17.00 WIB “Miracles Edition” Pdt. Jeffry Rachmat 

/ www.mstv.tv : Pk.10.00 WIB : UPCC-Jakarta) 
Recordes'ai Pdt. Sumiati Supit : / www.mstv.tv : 
MSTV.TV : 
Ibadah Live : @ : @ 
& MSTV.TV : : Before30 English 


“Bayar Harga” 


: Pk. 02.00, 05.00, 
: 14.00, 17.00 WIB 
: / www.mstv.tv 

: Pdt. Fuji Harsono 


Pk. 08.00, 11.00, 


! 20.00, 23.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


HAPPY 
BIRTHDAY 


29 Oktober 2015 


ir Deloved pastor 
J fashar ir ( jer 
r ather hnsit 


Ps. Jusuf S. Soetanto 


pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


Pk. 02.00, 05.00, 08.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 WIB 

/ www.mstv.tv 

Pdt. Yosep Moro 


PN TT 


000 


071115 


4PM 


Pk. 08.00, 11.00, 
' 20.00, 23.00 WIB / 
: www.mstv.tv 


: 02.00, 05.00, 14.00, 
: 17.00 WIB 

: /www.mstv.tv 

: Pdt. Yosep Moro 


: Doa Malam 

: Pk. 19.00 WIB 

: / GMS Main Hall 

: Rev. Chantra Sotie 
: (Malaysia) 


! Pk.19.30 WIB 
: / www.mstv.tv 


081115 


1PM 


Pk. 08.00 & 11.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


! Pk.15.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


: Army of God 

: Pelajar 

: Pk.16.00 WIB 

: / GMS Main Hall 


Pro-M Revolution 
: Pk.19.00 WIB 
: / GMS Main Hall 


MINGGU, 


: Sunday Service 


Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 


: / GMS main hall 


: EagleKidz 
: jadwal lihat di hal. 8 


: Perjamuan Kudus 
: di setiap ibadah 


: Army of God 
: Pemuda 


Pk.13.00 WIB 


: / GMS Main Hall 


Pk.13.30 WIB 
/ www.mstv.tv 


8 NOVEMBER 2015, S 


di setiap ibadah 


PERJAMUAN 


KUDUS 


Keb. Umum III - Anak Pk. 16.00 
Surabaya Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 
ebaktian Umum | Pk. 07.00 Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 
ebaktian Umum II Pk. 10.00 Keb. AOG Pk. 13.00 
ebaktian Umum III Pk. 16.00 Ibadah Pemulihan (Jumat)  Pk.19.00 
ebaktian Umum IV Pk. 19.00 Sebelah “HERO” Supermarket, KAVA2 
ebaktian Pemuda Pk. 13.00 No. 27-82 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 
ebaktian Anak Pk. 07.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 GMS Revival Madiun 
(Supertrooper - Voltage) Keb. Umum Pk. 07.00 
ebaktian Anak II Pk. 10.00 Keb. Umum Pk.17.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 Keb. Youth Pk.10.00 
(Supertrooper - Voltage) Eaglekidz (Sabtu) Pk. 16.00 
ebaktian Anak III Pk. 16.00 Jl. Bogowonto 1 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 Telp: 0351-469869 
(Supertrooper - Voltage) 
English Service GMS One Family Malang 
(MSGS It.1) Pk. 16.00 Keb. Keluarga 4 ProM I Pk. 07.00 
ebaktian Anak IV Pk. 19.00 Keb. Anak | Pk. 07.00 
r.202 (All Stars), convention hall Keb. Keluarga 4 ProM II Pk. 10.00 
(Supertrooper) Keb. Anak II Pk. 10.00 
Keb. Keluarga #4 ProM III Pk. 16.00 
Keb. Pelajar Keb. Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 
Sabtu Pk. 16.00 Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. Jl. Raya Dieng 19, Malang 
Telp. 0341-570539 
Keb. Profesional Muda 
Sabtu Pk. 19.00 GMS Jombang 
ebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 Keb. Umum | Pk. 07.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. Keb. Umum II Pk. 16.00 
Faglekidz (Rabu) Pk. 16.00 
Bukit Doa “Immanuel” Prigen Keb. Pelajar & Pemuda Pk.10.00 
eb. Umum Pk. 10.00 Keb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 
Sekretariat & tempat Ibadah: 
GMS Denpasar-Bali (The Light) Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
eb. Umum -Anakl pk. 08.00 WITA Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-854337 
eb. Umum # Anak II pk. 11.00 WITA 
eb. Youth pk. 14.00 WITA GMS Revival Tulungagung 
eb. Profesional Muda pk. 17.00 WITA Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
eb. Doa Malam (Jumat) pk. 19.00 WITA Keb. Umum | - Anak I Pk. 07.00 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali Keb. Umum II - Anak II Pk. 16.00 
(Sebelum Depo Bangunan) Keb. Remaja Pk. 10.00 
Telp: 0361-8466437 Crown Hotel, Venezia Room Lt. 2, 
Jl. Supriyadi 41 (Cp. Andreas 0896 6941 0754) 
GMS Unity Surabaya Timur 
Keb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.30 GMS Revival Jember 
Keb. Umum # Anak 2 Pk. 10.00 Keb. Umum I Pk. 07.00 
GEREJA Keb. Umum 4 Anak3 Pk. 16.00 Keb. Umum Il- Pro-M Pk. 10.00 
MAWAR & HA RO N Ruko Klampis Sguare Keb. Umum III Pk. 16.00 
blok A no. 22-23, Keb. Youth Pk. 13.00 
Jl. Cempaka 24, Surabaya. Jl. Klampis Jaya Surabaya Doa Malam (Jumat) Pk.19.00 
E-mail: Info@gms.or.id Cp. Melyana (089677931982/081390801878) Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
$ Eaglekids | Pk. 07.30 
TELP. (031) 60007000 (HUNTING) GMS House of Victory Surabaya Selatan Eaglekids II Pk. 17.00 
FAX : (62-31) 5322452 “ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, Jl. Trunojoyo 26, Jember. 
Persembahan Anda untuk & Rungku Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Gereja Mawar Sharon dan eb. Umum 4 Anak Pk. 07.00 Telp & Fax 0331-425153 
& Jl. Siwalankerto 145 
Bukit Doa Immanuel Cp. Deky (031-70717173) GMS Kediri 
dapat ditransfer ke: Keb. Umum Pk. 16.00 
No. Rek. A/C 010.049.700.0 GMS Revelation Surabaya Barat Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
BCA Veteran - Surabaya Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 CP: Bp. Sunggana 0888.0152.9750 
WW @gmschurch eb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.00 
eb. Umum #- Anak 2 Pk. 10.00 
@GMSWarta Jl. Raya Sukomanunggal GMS Miracle Yogyakarta 
oercja mawar sharon omplek Pertokoan Satellite Town badah Umum Pk. 10.00 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 Keb. Doa Malam (Jumat) Pk.18.30 
Telp. 031-7319854 Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 
Keb. AOG Pk. 13.00 
GMS Revival Sidoarjo Pacific Building It. 3, 
eb. Umum | 4 Anak Pk. 07.00 Jl. Laksda Adisucipto 157 
eb. Umum II - Anak Pk. 10.00 elp.0274-555497, fax.0274-557904 


CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Amanat Agung Magelang 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum II Pk. 17.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. Pro-m (Sabtu) Pk. 19.00 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 
Telp: 0293-314652, 0851 0051 5771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


Keb. Umum - Anak Pk. 08.00 
Keb. AOG 1 Pk. 13.00 
Keb. AOG 2 Pk. 16.00 


Jl. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum - Anak II Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory” 
Menara Mas Building 3rd floor 

Jl. Majapahit 198 
Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Monalisa (085713022022) 


GMS Solo 

Ibadah Pro-M Pk. 19.00 
(Sekret: dr. Supomo 77,79) 

Ibadah Umum I #Anak | Pk. 10.00 
Ibadah Umum Il-- Anak II Pk.16.00 
Ibadah Youth Pk.13.00 


Aston Solo Hotel, Ballroom Lt.5 
Jl. Slamet Riyadi 373 Solo 
Sekret: dr. Supomo 75,77, 
Telp/ Fax: 0271-723172 

CP :Daniel S. 089627282614 


GMS Favour Jakarta 
Ibadah Umum I #Anak | 
Ibadah Umum Il- Anak II Pk. 16.00-18.00 
Ibadah Youth Pk. 13.00-15.00 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


Pk. 10.00-12.00 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


Keb. Umum - Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Anak Pk. 10.30 
Keb. Youth Pk. 13.00 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Setrawangi 

Komp. Setrasari Mall A-6 

Telp: (022) 87775119 


GMS Mercy Balikpapan 


Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Umum II - Anak Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 


Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 

Keb. Umum (Lt. M2 — R.Lavender, Adelweis) 
Pk. 10.00 WITA 

Keb. Anak (Lt. M2 — R.Jasmine & R.Crysant) 
Pk. 10.30 WITA 

Keb. Youth (Lt.M2 — R. Lavender, Adelweis ) 
Pk. 13.00 WITA 

HOTEL G-SIGN, Jl. A. Yani km.4,5 

Sekret : Jl. A. Yani KM. 3,5 No. B-8, Ruko 
Tanjung Maya , Seberang Poltabes- 
Banjarmasin. (0511-325 2888) 

P : Yuliana (085243551976) 


Cc 

GMS Grace Samarinda 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 
Keb. Umum Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2, Jl. Rajawali no.8 

Keb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

Jl. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 

Cp: Brilli (081808822698) 


GMS Glory of God Pontianak 


Keb. Umum (It.2) Pk. 10.00 
Keb. Anal Pk. 10.15 
Ibadah Youth Pk. 14.00 
Jl. A. Yani, Komplek A. Yani 

Sentra Bisnis Blok C-12, 

Megamall, Pontianak. 

Sekre: It.1, (0561- 760049) 

GMS Restoration Ambon 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 
Keb. Youth Pk.13.00 
Hotel Swiss-belHOTEL, Jl. Benteng Kapaha, 
Sekretariat: Jl. Rijali no.26 Belakang Soya 


(Samping Kredit Plus) 

Telp. 0911-314570 

Cp: Erik (085347261119, 081804261119) 
0911-3348839 


GMS Saparua-MIk 
Keb. Umum 

Keb. Anak 

Jl. Depan Pasar Saparua 
(Ex BANK Danamon) 
Cp: James Loimehiapy 
(0852 4300 8824, Tel/Fax.0931-21487) 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.30 WIT 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


Keb. Umum Pk. 09.30 WIT 
Keb. Anak Pk. 16.00 WIT 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


Jl. Manusela, belakang kantor 
Kejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-22790 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243078844 


GMS Tower of Strength Manado 


Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


Jl. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manado 
95115 

Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Breakthrough Kendari 

Keb. Umum Pk.17.00 WITA 
keb. Anak Pk. 17.15 WITA 
Ruko GMS, Jl. H. Supu Yusuf 

(depan hotel Plaza Kubra), Mandonga 
CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 3128751 


GMS Bitung 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
Jl. Samrat Pakadoodan Ling 3 

(Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Jl. Sutoyo no. 28, 

(Depan Apotik Kotamobagu) 

Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 
Keb. Umum - Anak | Pk. 10.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 
Keb. Umum 2 # Pro-M Pk. 17.00 WITA 
Hotel M-Regency eks Eks Hotel Mercure, 
Jl. Daeng Tompo No. 8, Makassar 

Cp: Galih Chandra (0898 0077 950) 

Sek.: Jl. Chairil Anwar 30D-F 
(samping harapan baru Jl. Botolempangan) 
Telp : 0411-3625749, Fax : 0411-3625751 


GMS My Home Medan 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Umum | - Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III - Anak Pk. 16.00 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 


GMS True Vine Pekanbaru 


Keb. Umum (It.1) Pk. 09.00 WIB 
Keb. Youth (It.1) Pk. 11.30 WIB 
Keb. Anak (R. VIP A.B.C) Pk. 09.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
Sekretariat sementara : 
Jin. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0852 7575 2670), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 

Ibadah Umum 4 Anal Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

CP : Paul (081332212471) 

Ibadah Youth : Pk. 14.00 WIB 
Komp. Ruko Graha Maju Motor 

Jl. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP. Theo (081995118283) 


GMS Lampung 
Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

Jl. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Kompleks ruko sentosa - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
Telp 0741-5912 804 

CP : Edi Riyanto Ong - 0813 3824 7888, 
Weinna - 0812 6065 6562 


10 


ebagian besar pasangan suami istri pasti merindukan 

kehadiran seorang anak setelah menikah. Namun, 
sejak menikah pada September 2014 hingga Maret 2015, 
anak yang kami rindu-rindukan belum juga hadir. Kami 
sempat kuatir, sehingga antara bulan Februari-Maret 
2015, memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter 
spesialis. 

Hasil laboratorium menunjukkan bahwa kondisi 
kesehatan dan kandungan istri saya normal. Namun, 
jumlah sperma saya didiagnosis kurang dari 
jumlah normal. Sebagai suami saya 
sempat merasa kecewa, 
namun 


tetap 
memercayai Tuhan. Kami 
berdua bersepakat berdoa setiap malam 
untuk meminta mujizat Tuhan dinyatakan dalam 
hidup kami. Selain itu, kami juga melakukan bagian kami 
dengan periksa ke dokter dan minum vitamin. 

Tidak lama kemudian, Pdt. Jusuf mengumumkan 
akan mendoakan jemaat, khususnya pasangan suami 
istri yang merindukan anak. Kami sangat antusias 
mendengarnya. 

Pada ibadah hari Minggu, 12 April 2015, kami 
didoakan Pdt. Jusuf bersama pasangan-pasangan 
lain. Dua bulan berlalu, belum ada jawaban. Namun, 
menginjak bulan Juli 2015, istri saya terlambat datang 
bulan. Kami memeriksa dengan metode testpack 
namun hasilnya negatif. Seminggu kemudian, kami 
periksa lagi dengan metode yang sama, dan puji 
Tuhan, hasilnya positif. Hasil laboratorium yang 
positif semakin memastikan bahwa istri 
saya benar-benar hamil. Kami gembira 
menyambut kehamilan ini. 

Pengalaman ini mengajar kami untuk 
selalu percaya dan mengandalkan Tuhan, 
apa pun yang terjadi. Terus bersabar dan 
berdoa, menanti janji Tuhan digenapi. Kami berdua 
berkomitmen untuk lebih lagi memuliakan Tuhan 
melalui hidup kami. # (Edrick Roebianto & Gaby 
Krista, Jemaat GMS Surabaya) 


Gun setahun berlalu namun kejadian tersebut selalu d Pa 
teringat. Shilo anak kami yang kala itu baru berusia 
empat tahun tiba-tiba membuka sebuah lemari kaca 

kosong. Tragisnya, karena lemari itu akan dipindahkan, . 
maka baut-bautnya sudah dilepas, sehingga langsung 
ambruk menimpa Shilo. Kaca pecah berantakan, dan posisi 
Shilo separuh badan berada di dalam lemari dan kaki di 
sebelah luar. Ia terbaring di atas pecahan kaca. 

Mendengar berita kecelakaan ini dari suami saya, saya 
tetap berusaha tenang walau seluruh tubuh gemetaran dan 
terus memohon perlindungan dari Tuhan. 

Saya segera menuju lokasi. Di tengah perjalanan saya 
melihat Shilo bersama papanya naik sepeda motor. Nampak 
Shilo begitu tenang, tidak menangis. Hati saya sedikit lega. 

Selesai diperiksa, dokter mengatakan bahwa semua 


baik-baik saja, hanya ada beberapa luka kecil. Saat itu juga 2. Z/ 
Shilo diperbolehkan pulang. Sesampainya di rumah, Shilo . , 
sudah dapat tertawa kembali. : € 
Puji Tuhan, sungguh dahsyat Allah kita! Pertolongan . "$ 
dan penyertaanNya begitu nyata. Saya percaya bahwa hal 2. 2 


ini tak lepas dari kebiasaan saya yang selalu mengajak Shilo 
berdoa setiap malam, supaya Tuhan menjauhkan kami dari 
segala sakit penyakit, kecelakaan, dan marabahaya. Dan itu 
semua nyata bagi Shilo. Amin! m(Kesaksian Aprilia Susetyo» 
Jemaat GMS) 


RABU, 1 NOVEMBER 2015 t - 
PK. 10.00 WIB, GMS MAIN HALL 2 K 

RABU, 1 NOVEMBER 2015 Bag 
PK. 19.00 WIB, GMS MAIN HALL x : 


AN 
HAN 


, 
remer P3. JEFFRES RACHMAT crcc srxeeta) .. 


